WikipediA 


Bahasa Manipur 


Bahasa Manipur atau disebut sebagai bahasa Meitei 

merupakan anak cabang bahasa Sino-Tibet khususnya 
dalam kelompok Kuki-Chin. Bahasa ini merupakan 
bahasa utama di negara bagian Manipur, dan terbagi atas 
29 dialek dan terdiri dari 15 konsonan dan 6 huruf hidup. 
Dialek baku bahasa Manipuri atau Meiteilon ini 
didasarkan pada dialek kota Imphal, yang sangat berbeda 
dengan dialek-dialek seperti Kakching, Andro, Sekmai, 
dan Yaithibi yang ternyata tidak terkena pengaruh bahasa 
Bengali maupun bahasa Sanskerta. Sedangkan dialek 
Pangal digunakan oleh kelompok Meiteilon yang 
menganut agama Islam. 


Daftar isi 


Sejarah 

Wilayah persebaran 
Sistem penulisan 
Rujukan 
Lihat pula 


Sejarah 


Bahasa Manipur merupakan gabungan dari dialek tujuh 
klan yakni Angom, Khaangaanba, Khuman, Luwaang, 
Mangaang, Moiraang dan Saraang Layshaang. Bahasa 
ini dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Indo-Arya seperti 
Sanskerta, Hindi, Assam, Bengali dan Bishnupriya 
Manipur serta bahasa Inggris. 


Wilayah persebaran 


Bahasa Manipuri dituturkan selain di negara bagian 
Manipur, juga dituturkan di wilayah Assam, Tripura, 
Nagaland, Myanmar, Bangladesh (terutama di kawasan 
Moulvibazaar, Sylhet dan Chittagong) bersamaan dengan 
kelompok Bishnupriya Manipuri, serta berbagai wilayah 
lainnya di India. 


Sistem penulisan 



Bahasa Manipur 

Meitei, 

Meitheilon, Meeteilon, Kathe 

n^J 6 '" e*® 

Wilayah 

India Timur Laut, Bangladesh, 
Myanmar 

Etnis 

Manipur dan Pangal 

Penutur 

2 juta penutur L1 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

1 juta penutur L2 

Rumpun 

bahasa 

Sino-Tibet 

■ Tibeto-Burman 

■ Bahasa Tibeto-Burman 

Tengah 

■ Bahasa Manipur 

Bentuk 

Meitei Kuno 

awal 

(1445 SM - Abad ke-17 M) 

■ Meitei Pertengahan (Abad ke- 
18 -19 M) 

■ Bahasa Manipur 

Dialek 

Templat:Cslist 

Sistem 

Manipur Kuno 

penulisan 

Meetei MayekW 

Nagari Timur- 


Latin 


Bahasa 
resmi di 


ISO 639-2 


Status resmi 

, India (Manipur) 

Kode bahasa 


ISO 639-3 Mencakup: 

mni (http://www-01.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=mni) - 

Meiteilon 

omp (http://www-01.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=omp) — 

Manipur Kuno 






































Sistem penulisan yang digunakan serupa dengan huruf 
Bengali. Namun, kalangan orang Meitei sendiri juga 
mempunyai sistem penulisan sendiri yang disebut sebagai 
Meitei Mayek yang diperkirakan berkembang selama 
hampir 4.000 tahun. 


LINGUIST 

List 

Glottolog 


omp (http://multitree.org/code 
s/omp) Manipur Kuno 

manil292 (http://glottolog.org/ 
resource/languoid/id/manil292)t 2 ] 


Contoh: 


■ Hello = Halo 

■ Nahak kamdouri? = Apa kabar? 

■ Eihak nungairi = Baik-baik 

■ Thagatchari = Terima kasih 

■ Nahakki naming kari koui? = Siapa namamu? 

■ Eigi ming.koui = Nama saya. 

■ Kainarasi = Sampai jumpa 


Rujukan 

1 A a b "Meitei". Ethnologue (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 10 April 2020. 

2. A Hammarstrbm, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "ManijDur". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

Lihat pula 

■ Daftar Bahasa 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Manipur&oldid=16981636" 


Halaman ini terakhir diubah pada 21 Mei 2020, pukul 01.58. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribuskBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























